Format Surat Lamaran 


Tulungagung, 
Oktober 2024 


Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal : Lamaran PPPK 


Kepada Yth. 
Bapak Bupati Tulungagung 
di - 

TULUNGAGUNG 


Dengan hormat, 

Saya yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama : 

Tempat, tanggal lahir 

Pendidikan / Jurusan 

Jabatan yang dilamar 

Lokasi Penempatan 

Alamat 

Nomor telepon/HP 

Alamat email : 

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, dengan harapan dapat 
diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada jabatan 


AA Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami 
sampaikan berkas lamaran dengan lampiran sebagai berikut : 


1. Pas Foto terbaru berpakaian formal, latar belakang warna merah; 


2. Scan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Keterangan Pengganti KTP 
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 


. Scan asli surat pernyataan 5 poin; 

. Scan asli surat lamaran; 

. Scan asli Ijazah; 

. Scan asli Transkrip Nilai Akademik; 

. Scan asli Surat Keterangan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan 

kompetensi dan jabatan yang dilamar; 

8. Scan asli Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah 
tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit 
kerja; 

9. Scan asli Sertifikat keahlian/kompetensi/STR untuk Tenaga Kesehatan 
(jika dipersyaratkan), 

10. Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat dan 
derajat disabilitas (khusus penyandang disabilitas); 

11. Video Singkat keseharian (khusus penyandang disabilitas); 


NN NO A P 


Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya disampaikan terima 
kasih. 


Hormat saya, 


ttd 


METERAI 


Nama Pelamar 
Petunjuk : 
Penggunaan meterai menggunakan meterai konven 


To la alLau e-me 
Tulungagung, 14 
Oktober 2024 


erai 


Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal : Lamaran PPPK 


Kepada Yth. 
Bapak Bupati Tulungagung 
di - 

TULUNGAGUNG 


Dengan hormat, 
Saya yang bertandatangan dibawah ini : 


Nama : Supriadi, S.H 

Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 21 Mei 2020 
Pendidikan / Jurusan : S-1 Hukum/ Ilmu Hukum 
Jabatan yang dilamar : Analis Hukum Ahli Pertama 
Lokasi Penempatan : Dinas Sosial - Sekretariat 
Alamat : Jl. Mawar No. 10, Tulungagung 
Nomor telepon/HP : 08133098320 

Alamat email : superiadi@gmail.com 


Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, dengan harapan dapat 
diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada jabatan Analis 
Hukum Ahli Pertama Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami 
sampaikan berkas lamaran dengan lampiran sebagai berikut : 


1. Pas Foto terbaru berpakaian formal, latar belakang warna merah, 


2. Scan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Keterangan Pengganti KTP 
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 


3. Scanasli surat pernyataan 5 poin, 

4. Scanasli surat lamaran: 

5. Scanasli Ijazah, 

6. Scan asli Transkrip Nilai Akademik; 

7. Scan asli Surat Keterangan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan 
kompetensi dan jabatan yang dilamar, 

8. Scan asli Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah 
tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit 
kerja: 

9. Scan asli Sertifikat keahlian/kompetensi/STR untuk Tenaga Kesehatan 
(jika dipersyaratkan), 

10. Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat dan derajat 
disabilitas (khusus penyandang disabilitas); 


Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya disampaikan terima 
kasih. 


JU-RIBUBKPIAH 
3 


upriadi, S.H 


